WikipediA 

Bahasa Ainu 


Bahasa Ainu (Ainu: T 7 d' 5? 'i $ O , aynu itak; bahasa 
Jepang : J 7 'i 5? Bn ainu-go; aksara Sirilik: AKriy ht3k) 
adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Ainu yang 
dituturkan oleh suku Ainu. Dalam bahasa Ainu, ainu atau 
aynu (l 7 'i 5?) berarti orang atau manusia. 

Penutur bahasa ini adalah suku Ainu yang tinggal di 
Hokkaido, Jepang, serta Sakhalin dan Kepulauan Kuril di 
Rusia. Bahasa Ainu tidak memiliki hubungan dengan 
bahasa Jepang selain dari sejumlah kosakata yang 
dipinjam dari bahasa Jepang. 


Daftar isi 

Status bahasa 
Sejarah 
Fonologi 
Referensi 
Pranala luar 


Status bahasa 



Bahasa Ainu 

T 

-f 5? • 'i 'Z O Aynu=itak 

Pelafalan 

Templat:IPA- 

Dituturkan 

di Jepang 


Rusia 

Wilayah 

Hokkaido 

Pulau Sakhalin 

Kepulauan Kuril 

Etnis 

Ain u W 

Penutur 

bahasa 

10 (2007)i 2 ] 

Rumpun 

bahasa 

Ainu 


■ Bahasa Ainu 

Sistem 

Katakana, Latin 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

ain 

Glottolog 

ainul240 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/ainu 


1240 )P1 


Hingga kini tidak ada undang-undang yang menetapkan bahasa resmi di Jepang. Dalam Konferensi 
Penduduk Asli di Ainu Mosir 2008, Pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan "Bahasa Ainu sebagai 
bahasa resmi, dan dalam rangka program wajib belajar, bahasa ini wajib diajarkan di sekolah."^ 

Populasi suku Ainu yang sangat sedikit menyebabkan bahasa Ainu dimasukkan ke dalam salah satu bahasa 
terancam punah. Menurut perkiraan tahun 1996, hanya ada 15 orang penutur fasih bahasa Ainu dari sekitar 
15.000 orang suku AinuJ^ Menurut perkiraan yang lain, penutur asli bahasa Ainu yang terakhir di 
Kepulauan Kuril sudah meninggal dunia. Di Sakhalin, penutur asli bahasa Ainu diperkirakan sudah punah. 
Orang yang dapat berbicara bahasa Ainu di Hokkaido hanya ada kurang dari 10 orang, dan mereka pun rata- 
rata sudah berusia di atas 80 tahun.^ UNESCO pada tahun 2009 memasukkan bahasa Ainu sebagai bahasa 
dalam keadaan kritis ( critically endangered)) 7 ^ 

Sejarah 


Bahasa ini dulunya diajarkan secara turun temurun melalui tradisi lisan dan tidak memiliki bahasa tulisan. 
Bahasa Ainu pertama kali ditulis pada abad ke-16 oleh orang Eropa dengan memakai huruf Latin dan aksara 
Sirilik. Orang Jepang suku Yamato menulis bahasa Ainu dengan aksara kana. 

Pada zaman Meiji, misionaris Inggris John Batchelor bersama peneliti bahasa Ainu Kyosuke Kindaichi 
mulai mendokumentasikan bahasa Ainu. Pada awal abad ke-20, orang suku Ainu mulai menuliskan sendiri 
bahasa Ainu dengan memakai huruf Latin. 




































Shigeru Kayano adalah salah seorang penutur asli bahasa Ainu yang aktif mempromosikan bahasa Ainu. 
Berkat jasanya, kursus bahasa Ainu dibuka di berbagai tempat di Hokkaido. Pada tahun 2007 terdapat 14 
lokasi kursus bahasa Ainu di Hokkaido. J2i 

Fonologi 


Vokal bahasa Ainu 



Depan 

Madya 

Belakang 

Tertutup 

i 


u 

Tengah 

e 


0 

Terbuka 


a 



Konsonan bahasa Ainu 



bilabial 

Labio- 

velar 

Alveolar 

Palatal 

Velar 

Glottal 

Hentian 

P 


t 


k 

? 

Letusan 



ts 




Sengau 

m 


n 




Frikatif 



s 



h 

Hampiran 


w 


j 



Hempas 



r 





Referensi 

1. A Templat:E08 

2. A D. Bradley, "Languages of Mainland South-East Asia," in O. Miyaoka, O. Sakiyama, and M. 

E. Krauss (eds), The vanishing languages ofthe Pacific Rim, Oxford: Oxford University Press 
(2007), pp. 301-336. . 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Ainu (Japan)". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. A S "j h J T 7 'T 5? tv U 2008 (http://www.win-ainu.com/ainum 

osir2008/img/JGovAppeal-J.pdf)J 

5. A Ethnologue.com. "Ethnologue report for Japan". Diakses tanggal 2009-12-20. 

6. A Juha Janhunen. "Endangered languages in Northeast Asia/ report". Diakses tanggal 2009- 
12 - 20 . 

7. A "UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger". UNESCO. Diakses tanggal 
2009-12-19. 

8. A "The saga ofthe Ainu language Number 1 - 2008". Diakses tanggal 2009-12-20. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Literatur dan bahan pelajaran bahasa Ainu (http:// 
jinbunweb.sgu. ac.jp/~ainu/biblio/european. html#AinuLibl) 

■ (Inggris) The Book of Common Prayer dalam bahasa Ainu 
(http://justus.anglican.org/resources/bcp/Japan/ainu.htm) 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Ainu di 
Wikimedia Incubator 


















































■ (Inggris) Bahasa Ainu menurut Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7c 
ode=ain) 

■ (Inggris) Institut Pendidikan Bahasa dan Budaya Ainu (http://city.hokkai.or.jp/~ayaedu/) di 
Samani, Hokkaido 

■ (Inggris) Tata bahasa bahasa Ainu (http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A17278257) oleh John 
Batchelor 

■ (Inggris) Kamus bahasa Ainu-Inggris-Jepang, berikut Tata bahasa bahasa Ainu (http://www.ar 
chive.org/details/ainuenglishjapanOObatcuoft) oleh John Batchelor 

■ (Inggris) Ainu for Beginners (http://www.unilang.org/course. php?res=58) (Ainu untuk Pemula) 
oleh Kane Kumagai, diterjemahkan oleh Yongdeok Cho 

■ (Jepang) Pelajaran bahasa Ainu oleh Sapporo TV (http://www.stv.ne.jp/radio/ainugo/index.htm 

I) 

■ (Jepang) Kosakata bahasa Ainu (http://www.geocities.jp/ainuitak/aynu.htm) (Diarsipkan (http:// 
www.webcitation.org/query?id=1256433739517945) 2009-10-24) 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Ainu&oldid=14286225" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 12.59. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




